Galih Maulana, Lc 
TERJEMAH 


Matan Al- ce palah Wa At- kag 


Al-DQadi 


4 
Muamalat 


kid dat !9 ag La 


Paan 


Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Matan Al-Ghayah wa At-Tagrib (Muamalah) 

Penulis : Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani 
Penerjemah : Galih Maulana, Lc 


36 hlm 


JUDUL BUKU 


Matan Al-Ghayah wa At-Tagrib (Muamalah) 


PENULIS : 
Oadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani 


PENERJEMAH 
Galih Maulana, Lc 


EDITOR 

Fatih 

SETTING & LAY OUT 
Fayad Fawwaz 


DESAIN COVER 
Wahab 


PENERBIT 

Rumah Figih Publishing 

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


CETAKAN PERTAMA 
31 Januari 2019 


muka | daftar isi 


Halaman 4 dari 36 


Daitar Isi 
Daftar AA AAO 4 
1. Jual beli (ba'i).................. esen nennen 6 
LAN Nok namun PAANAN AA 7 
Ta KINAPA NAA AA GANA 8 
4. Salam GNUNG NENG aia Gae 9 
5. Gadai (Raha anane 11 
6. Pencekalan (al-Hajr) saan Gs 12 
7. Perdamaian (Shulh)................. esen. 13 
8. Pengalihan Hutang (Hiwalah) ......................... 15 
9. Jaminan (Dhaman)...........ocooo oo. 16 
10. Penjaminan Badan (Kafalah)......................... 16 
11. Perserikatan (Syirkah).............»oooooo oo. 17 
12. Perwakilan (Wakalah).................... mo. 18 
13.Peminjaman (I'arah).........oooo oo oo 21 
TA Ghasab semena angan 21 
15. Hak Beli Peserta Syirkah (Syuf'ah) ................ 22 
16. Modal usaha (Qiradh)................................... 23 
17. Musaqah ios ak ama 24 
18. Sewa (Ijarah) samaan anna 25 
19. JW ala Naba amankan 26 
20. Ihyau al-Mawat ......... do oooWoo.o.o 27 


muka | daftar isi 


Halaman 5 dari 36 


21. Waqaf in nn AABANG 29 
22. Hibahi nn ngan 30 
23. Barang Hilang (Lugathah) ............................. 31 
25. Anak Hilang (Lagith) .............oooooo oo 34 
26. Titipan (Wadi ah) ia ANAN 35 
Tentang Penulisan laman 36 


muka | daftar isi 


Halaman 6 dari 36 


1. Jual beli (ba'i) 
sigh awg Slad Bala cac Ko isla ANG Baul 
d Ag bo Je dinali Hang ISI 5lad MA 3 By ga 
Jao NG hp olg lid JAG rc pag 


Jual beli ada tiga jenis; 


1. Jual beli benda yang yang terlihat, maka 
hukumnya boleh 


2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifatnya 
(spesifikasi) dalam jaminan, maka hukumnya 
boleh apabila sifat yang disebutkan sesuai 
dengan apa yang dikatakan/dideskripsikan. 


3. Jual beli benda yang tidak ada (ketika akad), 
benda tersbut tidak terlihat dan tidak 
disebutkan sifatnya, maka hukumnya tidak 
boleh. 


UM Pa Tes Ng Igla da naito alb E ao tung 


KA dansa N ko Ng du 


Sah hukumnya jual beli benda yang suci, yang bisa 
dimanfaatkan dan yang dimiliki,(sebaliknya) tidak 
sah jual beli benda yang najis! dan benda yanng tida 
ada manfaatnya. 


! Seperti anjing dan bangkai 
muka | daftar isi 


Halaman 7 dari 36 


Ko jom NG Segi daa LANI 3 blg kas 
Lo pay Yg MAG Milazo YI NIS dadali Ng AJL ANI 


Olga II po Ng daa (as aell 


Riba berlaku pada emas, perak dan beberapa 
makanan?. Tidak boleh menjual emas dengan emas, 
perak dengan perak kecuali sepadan dan kontan. 
Tidak boleh menjual barang yang telah dibelinya 
sampai ada pada tangannya. Tidak boleh menjual 
daging dengan hewan. 


AWIS ladi Molar aih cail pa jog 
laa; Wh Y| dhas gio pial pw jg Y Ole galas)! 
Ko gag Ng la Woli orio gio pull ga 

YI 


Boleh menjual emas dengan perak tidak sepadan 
(beratnya) asal tunai (kontan), begitu juga makanan, 
tidak boleh menjual yang sejenis dari makanan 
tersebut kecuali sepadan dan kontan?. Boleh menjual 
makanan beda jenis tidak sepadan (berartnya) tetapi 


? Yaitu makanan berupa makanan pokok, cemilan atau untuk 
obat/kesehatan. Makanan pokok misalnya: beras, gandum, 
jagung. Cemilan misalnya kurma, kismis dan buah Tin. Obat 
dan penjaga kesehatan misalnya garam dan jahe. 

3 Misal menukar/menjual 1 Kg beras cianjur dengan 1 Kg 
berasa basmati 

muka | daftar isi 


Halaman 8 dari 36 


kontan‘. Tidak boleh juga jual beli secara gharar”. 


3. Khiyar 
sd aga Oo Lagi E E E 
03) GAN Gae pail Ang Il abi SN Jl 


Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar? selama 
belum berpisah, mereka berdua boleh memberi 
syarat khiyar' selama tempo tiga hari, apabila 
terdapat aib/cacat' pada benda (yang dijual) maka 
boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya (lagi)? 


dò lo x0 Ng lg Mo sub das YI Lilo Soil pa joo Ng 
UI NYI bb) Awa UJI 


Tidak boleh jual beli buah-buahan secara mutlak 
kecuali apabila sudah tampak (buahnya)/matang. 
Tidak boleh juga jual beli barang yang berlaku 


* Seperti menjual 1 Kg gandum dengan 2 Kg beras secara 
kontan. 

“Yaitu jual beli yang terdapat di dalamnya ketidakpastian 

6 Khiyar majlis, yaitu hak untuk melanjutkan atau 
membatalkan transaksi selama masih berada di majlis 
(tempat) transaksi 

7 Khiyar syart, yaitu hak mengajukan syarat pada benda yang 
diperjualbelikan dengan tempo tertentu. 

* Cacat permanen atau cacat yang mengurangi kegunaan 
barang. 

? Khiyar aib/khiyar nagishah, yaitu hak mengembalikan barang 
yang dibeli kepada penjual apabila terdapat cacat 

muka | daftar isi 


Halaman 9 dari 36 


padanya riba dengan sejenisnya dalam keadaan 
basah kecuali (jual beli) susu'?. 


4. Salam 
ve d3 Job Lag Niog YG kai ag had 
Lss o Luiz 0359 Ol Aral baune 095 OT bila 
ye Ng lino 09O Y Ol WI JUL asa pl ong a 
os 


Jual beli salam"! sah hukumnya bai secara kontan 
atau tangguh apabila terlah sempurna lima syarat: 


1. Barangnya dapat dipastikan dengan sifat 


2. Barangnya satu jenis, tidak dicampur dengan 
jenis lainnya 


3. Tidak menggunakan api dalam proses 
perubahannya'? 


10 Seperti menukar/membeli ruthab (kurma basah) dengan 
tamr (kurma kering) maka tidak boleh. Hal ini karena benda 
yang masih basah tidak tetap, bisa berkurang kadarnya 
ketika menjadi kering sehingga bisa menjadi riba atau 
gharar. 

1 Yaitu jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan 
belum ada, diserahkan secara tangguh, sementara 
pembayaran dilakukan secara tunai di muka. 

2 Maksudnya api yang digunnakan untuk proses memasak 

muka | daftar isi 


Halaman 10 dari 36 


4. Bukan barang yang ditentukan" 
5. Bukan bagian dari barang yang ditentukan” 
Syarat Akad Salam 


SSS Aap Aaya OT gag Lila dulas dud ll da) p5 
yö Sa Olg gll aa all olah Ac gig Ai 
Ola aksa S39 SI Naja V6 olg dis Uhal fi Las 
oya SI Ola SIWI 3 GURL! Jis gaga DO 
Og Gail! J Lalin Ol glao Hasil OG Ol aa 

Iy! JS Akay Y bab pla da OS) 


Kemudian untuk sahnya transaksi salam 
dibutuhkan delapan syarat"; 


1. Menyebutkan jenis dan macam barang itu 
dengan menerangkan sifat-sifat yang membuat 
harganya berbeda dengan yang lainnya 


2. Menyebutkan kadar (banyak)nya sehingga 
mnghilangkan ketidaktahuan akan barang 
tersebut 


1 Maksudnya bukan benda yang sudah jadi kemudian 
ditentukan/ditunjuk 

14 Seperti menentukan toko atau pabrik, syarat ini berlaku 
apabila penjual dikhawatirkan tidak dapat memenuhi 
pesanan ketika jatuh tempo, tetapi apabila bisa terjamin 
maka tidak mengapa. 

P Syarat ini untuk akad, sedangkan syarat sebelumnya untuk 


barang yang diperjualbelikan dengan akad salam 
muka | daftar isi 


. Ap 88 
(penyerahan)nya. 


. Barangnya ada ketika penyerahan 
. Ditentukan tempat penyerahannya 


. Harganya diketahui 


N MW Ul A 


. Harus saling menerimal6 sebelum saling 
berpisah 


8. Akad salam harus tetap berlaku dengan tidak 
adanya khiyar syart 


5. Gadai (Rahn) 
lasa piul BUI 3 did, jle Aao jle La Pa ad 
Aid KI ko 45 Par dl Ng MA 3 


Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka 
boleh juga digadaikan dalam hutang piutang apabila 
telah pasti benda tersebut dalam tanggungan (si 
penggadai).  Rohin'boleh menarik kembali 
gadaiannya sebelum barang diterima tangan 
murtahin'*. 


SI pao KA a Si Y) ogil a Ng 


lé Menerima dalam bentuk hakiki, yakni penjual menerima 
uang dan pembeli menerima barang secara langsung. 
17 Rohin adalah orang yang berhutang dengan menggadaikan 
hartanya. 
8 Murtahin adalah orang memberi piutang dengan jaminan 
gadaian dari rohin. 
muka | daftar isi 


Halaman 12 dari 36 


Anas (ab A po HY A 


Murtahin tidak wajib mengganti barang gadaian 
(apabila rusak) kecuali bila dia teledor. Apabila 
murtahin menerima sebagian haknya (bayaran 
piutang dari rohin), dia tidak wajib menyerahkan 
barang gadai rohin sampai (rohin) membayar semua 
hutangnya (lunas). 


6. Pencekalan (al-Hajr) 
Jo dbug Spg gali diw Jc eda Jad 
de alj lost o lg Op Ul AKI (SU adang lal 
dall GD 0552 SA Kudi cal 


Pencekalan berlaku pada enam orang, 
1. Anak kecil 
2. Orang gila 


3. Orang safih” yang menghamburkan hartanya 
(tabdzir) 


4. Orang pailit (bangkrut) yang terlilit hutang 
5. Orang sakit?” apabila lebih dari sepertiga 


8 Safih adalah orang yang tidak punya kecakapan dalam 
bertransaksi, kurang dalam pertimbangan, tidak mengerti 
konsekuensi dibalik perbuatannya. 

20 Sakit yang dikhawatirkan menuju kematian 

muka | daftar isi 


Halaman 13 dari 36 


hartanya?! 


6. Budak yang tidak diizinkan untuk berbisnis 
pal) Tu AE dakwa Sad (dl Bray 
kad yana Byasa lo Dhel 090 diod (3 Tra jela! 
peda olay ya Abai! Hila) Je gêga Cab! Je al 

die Ang do Kal diod (3 0950 Jal 


Transaksi dari anak kecil, orang gila dan orang safih 
tidak sah, sedangkan orang bangkrut, transaksinya 
sah pada dirinya bukan pada hartanya?. Transaksi 
(yang dilakukan) orang sakit lebih dari sepertiga 
hartanya diserahkan pada izin ahli warisnya setelah 
dia wafat. Adapun transaksi (yang dilakukan) seorang 
budak (tanpa izin tuannya) maka hukumnya tidak 
sah, dan segala konsekuensinya menjadi 
tanggungjawabnya setelah dia merdeka (dari 
perbudakan). 


1. Perdamaian (Shulh) 
329 Lead! gadi Lag JIA! BOLE! pa ahal gang kad 


AAO A da yo dai saya db glag shol Ole g 


21 Tidak boleh seorang yang sakit menggunakan uangnya 
untuk hal-hal sosial (tabarru') lebih dari sepertiga dari 
hartanya 

2 Karena hartanya sedang dalam pengawasan akibat terlilit 


hutang 
muka | daftar isi 


Halaman 14 dari 36 


d! da 3S gas dari La A daa jga Ng 
Kai S5 dde Sa 


Perdamaian (shulh)? hukumnya sah disertai iqrar 
(pengakuan) dalam harta dan yang menjurus kesana. 
Shulh ini ada dua jenis: 


1. Ibra" 
2. Mu'awadhah 


Ibra' adalah merelakan hak (dirinya) pada pihak 
yang lain#dan ibra` ini tidak boleh diikatkan pada 
suatu syarat apapun. Adapun Mu'awadhah adalah 
mengganti haknya dengan barang lain, dalam hal ini 
berlaku hukum jual beli. 


LAB uwa IBL ab 3 Lg) Fo OT OLS gag 
39729 Edl OILY] Ridl ll 3 3970 Ng WI 
03b Y| 0055 jom Ng Hil Hall 3 GUI musi 
PIA] 

Boleh bagi seseorang untuk membuat Rasyan”di 
jalan asal tidak mengganggu orang yang lewat. Tidak 
boleh (membuat rasyan) di gang kecil milik bersama 
(umum) kecuali atas izin semua orang disana. Boleh 


membuat pintu lebih depan dalam gang umum, tidak 
boleh membuat pintu lebih belakang dari gang 


23 Pada sengketa keuangan 

4 Lawan sengketanya 

25 Rasyan adalah sejenis jendela yang menonjol keluar. 
muka | daftar isi 


Halaman 15 dari 36 


kecuali atas izin dari semua orang disana. 


8. Pengalihan Hutang (Hiwalah) 
Jyo dhal La) shal day Ala biling Jud 
dad 3 lo Sa doll 3 ikaso Jl 0353 Jan 
Ja Jalela gaily Guia! 3 ade Jala Jual 
hal dad Lp laso 


Syarat hiwalah?” ada empat: 
1. Ridha dari muhil 
2. Persetujuan dari muhtal 


3. Keadaan hutang tetap dalam pengakuan (yang 


2 


Hiwalah adalah pengalihan tanggungjawab hutang dari 
muhil ke muhal alaihi, misal: mas putra meminjam uang 
kepada pak aka sebesar lima juta rupiah, kemudian pak aka 
meminjam uang kepada pak opa sebesar lima juta rupiah, 
kemudian pak aka mengatakan kepada pak opa: saya 
alihkan tanggungjawab hutang saya kepada mas putra, dan 
pak opa menerimanya. Pak aka adalah muhil, mas putra 
adalah muhal alaihi dan pak opa adalah muhtal. Rukun 
hiwalah ada enam: 

Muhil 

Muhal alaihi 

Muhtal 

Adanya tanggungan hutang dari muhal alaihi kepada 

muhil 

. Adanya tanggungan hutang dari muhil kepada muhtal 

6. shighat 


[EN 


P0 NG 


muka | daftar isi 


Halaman 16 dari 36 


berutang) 


4. Persamaan hutang antara muhil dan muhal 
alaihi dalam jenis, macam dan temponya. Yang 
mana dengannya tanggungjawab  muhil 
kepada muhtal menjadi tuntas 


9, Jaminan (Dhaman) 
layad ale IS) JI 3 Biz wall Ugal Ular Tung Jad 
dc Ogag pola! yo slå yo Alas Gl La 
de ay bakal eè lly w bo fe okil OS 13] 
Ol tray Ng Wèh ekan) oill US IS dic Ugal 
An 


Sah hukumnya menjamin hutang yang diketahui 
jumlahnya 


10. Penjaminan Badan (Kaialah) 
B5 6 Jil Ie 06 ISI b ogb al a 
g 


Kafalah?” atau penjaminan dengan badan itu boleh 


21 Gambarannya, wa Goye meminjam uang kepada mang Opa 
sebesar sepuluh juta rupiah, kemudian datang ustadz ling 
menjaminkan dirinya apabila wa Goye tidak bisa membayar 

muka | daftar isi 


Halaman 17 dari 36 


CTO Ji a maan 
manusia. 


11. Perserikatan (Syirkah) 
paha ge KL Je Ds Ol bil guas ASAN Jaa 
ola UII ls olg galg iadi 3 Liao Ol9 blg 
BN 0953 Ol Bei 3 dakal Lagi Aly JS OSO 
WI yas Je olah 


Lima syarat berserikat/berkongsi, 
1. Modal harus berupa uang kontan 


2. Yang berserikat sepakat atas jenis dan macam 
barang (yang akan dijualbelikan) 


3. Kedua modal dicampur 


4. Saling memberi izin untuk mentransaksikan 
barang 


5. Laba dan rugi dibagi sesuai jumlah modal 
masing-masing. 


al bat Klo DE alis (aa lgu hg alg IN 
adh 


Masing-masing dari yang berserikat boleh 


hutang ketika jatuh tempo, maka dirinya yang akan 


membayar. 
muka | daftar isi 


= aa a Halaman 18 dari 36 mm 
membatalkan akad (syirkah), apabila salah satu dari 
peserta syirkah meninggal, maka syirkah tersebut 


bubar. 


12. Perwakilan (Wakalah) 
old jb dudu ad Bail LIU jb La Ki as 
Ky Il Ad Ky 


Setiap transaksi yang bisa dikerjakan oleh diri 
sendiri maka (transaksi tersebut) boleh diwakilkan 
kepada orang lain atau dirinya menjadi wakil (orang 
lain). 


Co gag abid sl ga and Lagia JSI jika ahe A5, 
Labis] 


Wakalah ini adalah akad yang boleh (dalam Islam) 
masing-masing dari kedua pihak boleh membatalkan 
akad kapanpun dikendaki. Akad wakalah ini terputus 
dengan meninggalnya salah satu dari dua pihak 
(wakil atau yang mewakilkan). 


Y ya Ng Adu ldg Aid lod rol Salo 
Jas lb 


Seorang wakil itu dipercaya pada apa yang 
dimandatkan kepadanya dan apa yang dia lakukan 
atas barang (yang diwakilkan tersebut), dia tidak 
bertanggungjawab (apabila terjadi kerusakan) 


muka | daftar isi 


Halaman 19 dari 36 


kecuali bila memang dia lalai (dalam menjaga) 

coh gag Ol ii Bb Y) Siling gaw Ol Jyo Na 

Andi yo gay Ol gao Ng ANI Iis kadi 0355 Olg Jas! 
53b YI ago Jc yi Ng 


Seorang wakil tidak boleh menjual atau membeli 
(harta yang diwakilkan kepadanya) kecuali dengan 
tiga syarat, 


1. Dia menjual dengan harga pasar 


2. Menjual dengan uang tunai yang berlaku dalam 
negeri 


3. Tidak menjual kepada dirinya sendiri dan tidak 
boleh memberi iqrar atas nama yang 
mewakilkannya kecuali sudah diberi izin. 


Pengakuan (Igrar) 
AN gad 4 Gng JS LI Gb Ub p illy as 
Ta Y III Gg ISI! 0S A3 Poll Ka JW 
Ao SY! ie dò Egay 
Yang diakui ada dua jenis; 
1. Hak Allah 


2. Hak manusia 


Pengakuan yang terkait hak Allah boleh ditarik 


muka | daftar isi 


Halaman 20 dari 36 


kembali? adapun yang terkait dengan hak manusia” 
maka tidak bisa ditarik kembali. 


kag älg Pakal as pas NG JIN] Au aa 
JAJI 989 pah bi 45 mel J US olg 


Sahnya Iqrar ini butuh tiga syarat; 
1. Baligh (dewasa) 
2. Berakal 
3. Atas pilihannya sendiri 


Apabila berkaitan dengan harta maka butuh syarat 
yang keempar yaitu Rusyd?” 


JANI Gi prang dlo 3 dll pay Jya 33T IS 
slow YA lg dua) Jb B329 d dhog ls! 


Bila seseorang mengakui suatu hal yang tidak jelas, 
maka dipinta kejelasannya. Dalam igrar boleh ada 
pengecualian apabila diksi tersebut bersambung 
dalam  iqrar”. Iqrar itu diterima (ketika 
diucaapkannya) dalam keadaan sehat atau dalam 
keadaan sakit. 


2 Misalnya mengaku meminum khamr, maka dia boleh 
menarik kembali pegakuannya telah minum khamr. 

2? Misalnya mencuri 

3 Rusyd adalah kecakapan bertransaksi, artinya dia bisa 
memahami akibat dari transaksi yang dilakukannya. 

1 Tidak terputus, misal mengucapkan igrar hari rabu, 
kemudian membawa pengecualian dalam igrarnya hari 


kamis. 
muka | daftar isi 


Halaman 21 dari 36 


13.Peminjaman Tarah) 


Is) able! jl due sli po do FLU! es lo P3 had 
(D9 bias budeg da ALI! jorg DGT ddl c36 


NG AIG Poy larani paid LS Agay 


Setiap barang yang bisa dimanfaatkan serta 
wujudnya tetap ada (setelah dimanfaatkan) maka 
boleh untuk dipinjamkan jika manfaatnya itu terasa 
(pada peminjam). arah itu boleh bersifat bebas 
boleh juga bersyarat dengan tempo waktu tertentu. 
Barang yang dipinjam dijamin (ditanggung) oleh 
peminjam (apabila rusak atau hilang) diganti dengan 
harga ketika rusak atau hilangnya barang tersebut 


14. Ghasab 
alio 8, lg Kab ilo 03) da) ILY Vla kae (yag Jad 


Siapa yang mengghasab? harta orang lain maka 
dia wajib mengembalikannya serta mengganti 
kurangnya dan mengganti harga sewanya yang 
wajar. 


U So pl Ol dining Jio I OSO) dia did Ab olè 


2 Ghasab adalah mengambil dan menggunakan barang orang 
lain secara dzalim (tanpa hak) 
muka | daftar isi 


E Halaman 22 dari 36 5. 

Apabila dia merusaknya maka wajib mengganti 
dengan yang serupa apabila ada, atau kalau tidak ada 
yang serupa, maka dengan harganya yang tertinggi di 
antara (harga) saat dighasab sampai (harga) ketika 
rusak. 


15. Hak Beli Peserta Syirkah (Syuf'ah) 
N93 pudu Lost plg JI N93 AI dilg dd All Jad 
a ons JS 53I! ya Jio Y L JS Gy ada h 
aa] ade 259 SI 


Syuf ah adalah hak yang tetap untuk membeli bagi 
peserta kongsi (syirkah) bukan bagi tetangga pada 
barang-barang yang dapat dibagi bukan barang yang 
tidak bisa dibagi dan atas setiap barang yang tidak 
bisa dipindah seperti properti dan sebagainya 
dengan harga ketika barang tersebut dibeli.“ 


TIP IS cdh» lde öll & la, Ob Err] pi EL 


33 Misalnya harga ketika waktu ghasab 100.000, harga ketika 
waktu barang rusak 150.000, maka wajib ganti dengan 
harga tertinggi yaitu 150.000. 

34 Gambarannya, Putra dan Sugema berserikat dalam hak milik 
atas satu unit rumah, kemudian Sugema menjual jatah hak 
miliknya kepada Mumuh tanpa izin dari Putra, maka Putra 
punya hak untuk mengambil bagian Sugema yang telah 
dijual dari Mumuh dengan harga senilai ketiak dijual 
wlaupun Mumuh menolak. 

muka | daftar isi 


Halaman 23 dari 36 


sana) DS 13l9 ol pgo padi di jadi dc dl 
IYUN! 738 Le lagi icho 

Syuf' ah itu harus segera dilakukan, apabila 
ditangguhkan padahal mampu untuk segera mak hak 
syuf'ah tersebut mejadi batal. Apabila peserta kongsi 
menikahi perempuan dengan mahar bagian dari 
harta kongsinya, maka peserta kongsi yang lain 
berhak mengambil mahar tersebut dan 
menggantinya dengan mahar mitsl (sewajarnya). 
Apabila perserikatan itu terdiri dari beberpa orang, 


maka masing-masing dari mereka punya hak syuf'ah 
menurut modalnya masing-masing. 


16. Modal usaha (Qiradh) 
cabul ye KEL Jl 09K IT Lila dani balg Jas 
Las gl alan Hail 3 Jalal JW 7 03b olg balg 
HI ie beg laja A big olg WE ogag daku Y 


Bo JAD N ul 


Untuk sahnya giradh ada empat syarat: 


1. Modal tersebut berupa uang yang sah 
(berlaku) 


2. Pemilik harta mengizinkan kepada pengelola 


muka | daftar isi 


Halaman 24 dari 36 


(pekerja) untuk bebas melakukan transaksi” 
atau memperdagangkan barang yang tersedia 
banyak? 


3. Penentuan jatah yang jelas dari keuntangan 
bagi si pengelola (pekerja) 


4. Tidak dibatasi dengan tempo waktu tertentu 
dlu Ro) has IS Olga YI Jali Je Ula» Ng 
Bb olmad ye 


Pengelola tidak bertanggungjawab atas kerugian 
perdagangan kecuali sebab cerobohnya si pengelola. 
Apabila usaha/bisnis itu mendapat laba dan rugi, 
maka kerugian tersebut ditutup oleh laba. 


17. Musaqah 
lb Wala ely Jal de 55b bêku kas 
lj Jalal) o ol GU, degan Bday Laga of labis] 
daii ag de und de led dal pai Sya ya lo glao 
Ka Jl dai 3ga hacg doli Ac 985 all JI 
JUI oy de 


3 Tidak boleh membatasi, misal, boleh bertransaksi hanya 
dengan orang tertentu 
3% Tidak boleh membatasi hanya memperjualbelikan barang 
yang sangat langka. 
muka | daftar isi 


q p 
boleh dengan dua syarat; 


1. Tempo waktu yang jelas 


2. Jatah yang jelas bagi si petani dari buah yang 
dikelolanya 


Pekerjaan pada akad musagah ini ada dua bagian: 
yang pertama, pekerjaan yang manfaatnya berimbas 
pada buah" maka itu tanggungjawab petani (yang 
menggarap). Kedua, pekerjaan yang manfaatnya 
berimbas pada tanah” maka itu tanggungjawab si 
pemilik kebun. 


18. Sewa (Ijarah) 
Alo] Co due sli po do PL Sal lo Ky Jaw 
iba Keb Jas gl Blas payal dab dink C45 ISI 
Wana SENI Ihi Ng hil bao OT NI 5391 Jis 
Ola Ng Hya bwal pal Lib Jawa ALA ai 

gano YJ 1231 de 
Setiap benda yang bisa dimanfaatkan serta 


3” Musagah adalah kerjasama pemeliharaan pohon kurma 
atau anggur antara pemilik pohon dengan petani 
(pengelola) yang nanti si pengelola mendapat jatah 
tertentu dari kurma atau anggur hasil kelolanya. 

38 Misal menyiram, membasmi hama, memberi pupuk dan 
sebagainya 

3 Misal membuat irigasi, memasang pagar dan lain-lain 

muka | daftar isi 


a NA NA NA. Halaman26dari3B6 a. 
wujudnya tetap ada (setelah pemanfaatannya) maka 
boleh untuk disewakan, jika manfaatnya dapat 
dipastikan dengan salahsatu dari dua hal; tempo 
waktu dan jasa. Apabila tidak disebutkan 
(ketentuannya) maka sewanya dibayar di muka, 
kecuali apabila disyaratkan di akhir. Akad sewa tidak 
batal sebab meninggalnya salah satu dari dua orang 
yang berakad, tetapi menjadi batal apabila barang 
yang dipersewakan rusak atau habis. Orang yang 
menyewa tidak wajib mengganti (apabila terjadi 
kerusakan) kecuali sebab kecerobohannya. 


19. Ju'alah 
Lage alb y 3 biis ol gag bil: Ully ka 
Mg all gagal SUS Gata a Las) llè Logika 


Ju'alah** hukumnya boleh, yaitu seseorang 
menjanjikan imbalan tertentu atas orang yang 
menemukan barangnya yang hilang, apabila barang 
tersebut sudah dikembalikan (kepada pemiliknya) 
maka yang mengembalikan itu berhak atas imbalan 
yang dijanjikan. 


“0 Jwalah adalah imbalan sebagai ganti atas jasa seseorang, 
misal seseorang mengatakan: siapa yang memperbaiki 
mobilku maka akan mendapatkan satu juta rupiah atau 
seseorang mengatakan: siapa yang menemukan dompetku 
yang hilang, maka dia akan mendapatkan uang senilai lima 
ratus ribu rupiah. 

muka | daftar isi 


Halaman 27 dari 36 


Muzara'ah”' dan Mukhabarah” 
laghaa Is; 4] buta LO AI Lil Jay dl eo Ilg had 
4) bri gl Asad gl adi lob] OLS lg jao Al lasa) cya 


3G died 3 lagian blab 


Apabila seseorang menyerahkan sebidang tanah 
kepada orang lain untuk digarap dengan 
mensyaratkan bagi si penggarap mendapatkan 
bagian tertentu dari hasil garapannya, maka 
hukumnya tidak boleh». Tetapi apabila si pemberi 
memberi upah kepada penggarapnya, atau 
memberikan makanan tertentu dalam 
tanggungannya, maka hukumnya boleh. 


20. Ihyau al-Mawat 
lalao (all 095 OT Uti jl lgl ebeg kad 
pina Aka lge a BS YAI 035 Ol, 


4 Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan 
petani dalam pertanian, dimana bibit berasal dari pemilik 
tanah 

2 Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan 
petani dalam pertanian, dimana bibit berasal dari petani 
(penggarap) 

8 Hukumnya tidak boleh karena si penggarap belum tentu 


mendapat hasil dari garapannya. 
muka | daftar isi 


Halaman 28 dari 36 


Membuka tanah baru” hukumnya boleh dengan 
dua syarat, 


i; Yang membuka tanah tersebut seorang 
muslim 


2. Tanahnya tanah bebas, tanah yang 
belum pernah dimiliki oleh seorang 
muslim lainnya. 


LA Sya FILI 3 OK Lo sl inog 


Sifat pembukaan tanah itu sebagaimana 
dimaksudkan untuk mengelola tanah tersebut”. 


olg dil ye dhai Ol bilat Ga lI Ji Lng 
3 ilsi lao 035) Olg diogi gl duii ogi a) gia 
OSSA 

Wajib membagikan air ** dengan tiga syarat: 


1. Air tersebut lebih dari kebutuhan dirinya” 


2. Air tersebut dibutuhkan orang lain untuk 
dirinya atau hewan ternaknya 


3. Air tersebut berada dalam sumbernya seperti 


4 Maksudnya mengelola, menggarap dan memiliki tanah 
bebas yang tak bertuan 

# Misal ingin mendirikan bangunan di atasnya, maka 
membuka tanah tersebut dengan cara mendirikan 
bangunan, atau ingin membuat kebun, maka membuka 
tanah tersebut dengan cara menanam tanaman. 

4 Yang terdapat pada tanah yang dibuka 


47 Dan hewan ternak serta tanaman di kebunnya. 
muka | daftar isi 


Halaman 29 dari 36 


sumur atau mata air. 


21. Waqai 
go 4 Kala lao 0950 Ol Lil ING Si A5 gil kab. 
Y lg alat Y a samga kol Jc OS lg aue sl 
AS E9! eai yo Al) bt Lo Je gag yaka (3 USU 
aiso] A gl 


Waqaf hukumnya boleh dengan tiga syarat; 


1. Benda yang diwaqafkan bisa diambil 
manfaatnya tanpa merusak bendanya 
tersebut 


2. Benda tersebut diberikan kepada ash! yang 
ada dan far'un yang tidak terputus" 


3. Tidak boleh waqaf itu untuk proyek yang 
haram”. 


Penggunaan harta waqaf itu harus sebagaimana 
yang disyaratkan pemberi waqafnya, baik itu 


48 Ashlun dan far'un misalnya, saya wakafkan kepada anak 
saya kemudian kepada faqir miskin. Anak dalam hal ini 
adalah ashlun,anak tersebut harus ada, sedangkan faqir 
miskin, dan faqir miskin ini biasanya tidak akan terputrus, 
akan selalu ada, atau bisa juga untuk proyek, seperti 
pembuatan masjid atau madrasah yang tentu tidak 
terputus. 

4 Seperti pembangunan tempat pemujaan atau tempat 


maksiat. 
muka | daftar isi 


Halaman 30 dari 36 


mendahulukan atau mengakhirkan, atau 
menyamakan atau melebihkan 


22. Hibah 
KALI Ka! pb Ng dka Cj daw jle L Ka Jad 
SNI kad gga OT Cab GS al dl gagal lp ISI, 

Ws 0953 


Setiap benda yang boleh diperjualbelikan maka 
boleh dihibahkan. Hibah itu tidak sah kecuali setelah 
qabdh””. Apabila (hibah) sudah dterima oleh 
penerima, maka si pemberi hibah tidak bisa 
mencabut lagi hibahnya kecuali apabila yang 
memebri tersebut adalah bapaknya (si penerima). 


„Oda 


Apabila seseorang menghibahkan dengan cara 
imar?! atau secara Irgab? maka harta yang 


5 Qabdh adalah ketika pemberi menyerahkan barang yang 
dihibahkan dan diterima oleh penerima dengan 
penerimaan yang hakiki. 

3! mar adalah hibah kepada seseorang selama masih hidup, 
apabila yang diberi hibah itu wafat maka harta yang 
dihibahkan kembali ke tangan pemberi hibah. 

2 Irgab adalah hibah dengan syarat jika pemebri hibah wafat 
lebih dulu dari yang diberi, maka harta hibah tersebut tetap 
milik yang diberi, tetapi apabila yang diberi hibah wafat 


muka | daftar isi 


Halaman 31 dari 36 


dihibahkan tersebut menjadi milik si mu'mar atau si 
murgab dan ahli warisnya” 


23. Barang Hilang (Lugathah) 
USS si laisi ald Goo gi olge 3 dhil Ang lòlg Jad 
le LSI yo 285 Je 08 ol USS so dsl Was 


Apabila seseorang menemukan lugathah” di 
rimba atau di jalan, maka dia boleh mengambilnya 
atau membiarkannya, tetapi mengambilnya lebih 
utama daripada membiarkannya, apabila dia yakin 
mampu mengurus lugathah tersebut. 


lgsg leken pluit Aka Aya Ol dale Lung lasi blg 
lali 7, 3 lakay lajan laoseg lg wing las Bag 


Apabila dia mengambilnya, maka dia wajib untuk 
mengetahui enam perkara; 


1. Wadah/bungkusnya 
2. Tutupnya 
3. Talinya 


terlebih dahulu, maka harta yang dihibahkan kembali ke 
tangan pemberi. 

3 Pmar dan Irgab ini tidak berlaku dalam islam, harta yang 
sudah dihibahkan tetap menjadi milik orang yang diberi 
hibah atau ahli warisnya 

34 Lugathah adalah barang hilang, mungkin karena terjatuh 


atau sebagainya 
muka | daftar isi 


Halaman 32 dari 36 


4. Jenisnya 
5. Jumlahnya 
6. Timbangannya” 


(Si pengambil ) menjaganya di tempat yang layak. 
39 Ilao! lpi de dio Wadya Yeo ab ISI 63 
Old OS kab so J Ob dab baag SIl gd 

Oli bo kw 


Kemudian apabila dia ingin memiliki lugathah 
tersebut, maka hendaknya orang tersebut 
mengumumkan lugathah tersebut selama 
setahun?di pintu-pintu masjid? atau di tempat 
luqathah tersebut ditemukan. Apabila pemiliknya 
tidak ditemukan, maka luqthah tersebut menjadi 
milik yang menemukan dengan syarat adanya 
jaminan? 


5 Maksud dari mushanif adalah orang yang hendak 
mengambil lugathah harus mengenali lugathah tersebut, 
baik dari segi jumlah, timbangan, jenis dan sebagainya. 

56 Pengumuman barang hilang selama setahun ini adalah 
apabila lugathanya termasuk barang yang berharga, yang 
sekira pemiliknya terus mencarinya meski dalam tempo 
waktu yang lama. 

7 Di depan pintu-pintu masjid maksudnya di tempat 
keramaian, seperti pasar, bahkan di zaman sekarang bisa di 
mesdia sosial. 

38 Jaminan apabila pemilinya ternyata ketemu, si penemu siap 
mengganti. 

muka | daftar isi 


Halaman 33 dari 36 


lig ell de Du bo Wai sl dayi Je dhil 
ASI yo Ao 989 SDI pabili fo Y Lo WI ASS 
HALIK Pla fo lo EJU dat Ling dan gl dopto 
dhi gl dka Lang dax (yo Akyan) dab lo Jaha 
Olga Old 929 Olga 6 didi Jl gla bo ull alaa 
Pal 455 gl arad pig ASI yu Ano ged Audio pikas Y 
OM duin giw Olgang das Labag Ana gl ade GL 


NG Ja 983 Al 3 dang Ol AS small 3 bang 


Lugathah ada empat jenis: 


1. Barang yang tahan lama, maka hukumnya 
sebagaimana sudah disebutkan 


2. Barang yang tidak tahan lama, seperti makanan 
yang basah. Maka orang yang menemukan 
lugathah jenis ini boleh memilih: memakannya 
kemudian mengganti harganya, atau 
menjualnya dan menyimpan uang penjualannya 


3. Barang yang tahan lama dengan bantuan obat 

(pengawet) seperti ruthab“maka bagi yang 
menemukan boleh melakukan apa yang 
dirasanya baik, bisa menjualnya kemudain 


menjaga uang hasil jualnya, atau 


9 Ruthab yaitu Kurma basah 
muka | daftar isi 


Halaman 34 dari 36 


——— m maga aa II 
4. Barang yang membutuhkan biaya seperti 
hewan. Hewan ini ada dua jenis; 


a. Hewan yang tidak dapat menjaga dirinya 
sendiri (dari hewan lainnya), maka yang 
menemukan boleh memilih antara 
memakannya dan mengganti harganya, 
atau tidak memakannya tetapi 
memberinya makan (mengurusnya) secara 
sukarela, atau menjualanya dan 
menyimpan uang hasil jualnya. 


b. Hewan yang mempu menjaga dirinya 
sendiri, apabila ditemukan di padang pasir 
maka dibiarkan saja, apabila 
menemukannya di tempet 
berpenghuni”?maka yang menemukan 
boleh memilih tiga hal seperti pada hewan 
jenis pertama. 


25. Anak Hilang (Laqith) 
Alas di HAS Gs hil da Jail Ang a a 
Jh das Ang OB mel ab VI pka Ng LUSI Je dsl 
Cay 3 iiid le Ano dag o olg dko SI ade Gail 
JW 
Apabila ditemukan seorang anak di tengah jalan, 


@ Seperti di desa atau di kota 
muka | daftar isi 


sa a Halaman 35 dari 36 53 
maka mengambilnya, menjaganya dan menjaminnya 
adalah fardhu kifayah, dan itu tidak berlaku kecuali 
bagi orang yang amanah. Apabila orang tersebut 
memiliki uang, maka hakim yang mengganti 
(uangnya), apabila dia tidak memiliki uang, maka 


uangnya (untuk biaya laqith) dari baitul mal. 


26. Titipan (Wadi'ah) 
[gad LSL PIG o ggd kuning dilol dayogllg had 
Jo Ubay daa Gagal Da San pasa Ng 
ali aa d Naja kalan Aya ed as 
PAA 


Titipan adalah amanah, dianjurkan untuk 
menerimanya bagi orang yang mampu mengemban 
amanah, (yang dititipi) tidak menjamin“! kecuali bila 
sengaja ceroboh. Klaim dari pihak yang dititipi 
diterima? ketika pengembalian. Dia (yang dititipi) 
wajib menjaga (benda yang dititipkan) ditempat yang 
selayaknya. Apabila benda itu diminta, kemudian 
tidak diberikan padahal mampu (untuk memberikan) 
hingga barangnya rusak, maka (yang dititipi) harus 
mengganti. 


61 Bila terjadi rusak atau hilang 
2 Bila terjadi rusak atau hilang kemudian diadukan ke 


pengadilan. 
muka | daftar isi 


Halaman 36 dari 36 


Tentang Penulis 


Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir 
di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai 
salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal 
di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan. 


Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam 
Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang 
Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan 
mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di 
Intitut Ilmu Al-Qur'an (IQ) prodi Hukum Ekonomi 
Syariah (HES). 


muka | daftar isi 


